AL MUJADILAH 
(Wanita Yang Mengajukan Gugatan) 
Surah ke-58 
22 Ayat. Madaniyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. (28) Sesungguhnya Alloh telah mendengar 
perkataan wanita yang mengajukan gugatan 
kepada kamu tentang suaminya, dan ia 
mengadukan kepada Alloh. Dan Alloh mendengar 
soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya 
Alloh Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

2. orang-orang yang menzihar isterinya di antara 
kamu, (yakni menganggap isterinya sebagai 
ibunya, padahal) isteri mereka bukanlah ibu 
mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah 
wanita yang melahirkan mereka. Dan 
sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan 
suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan 
sesungguhnya Alloh Maha Pemaaf lagi Maha 
Pengampun. 

3. Orang-orang yang menzihar isteri mereka, 
kemudian mereka hendak menarik kembali apa 
yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) 
memerdekakan seorang budak sebelum keduanya 
(suami dan isteri) itu bercampur. Demikianlah, 
dengan hal itu diajarkan kepada kamu, dan Alloh 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

4. Barang siapa yang tidak mendapatkan 
(budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebelum keduanya bercampur. 
Maka siapa yang tidak mampu berpuasa (wajiblah 
atasnya) memberi makan enam puluh orang 
miskin. Demikian itu supaya kamu beriman kepada 
Alloh dan rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum 
Alloh, dan bagi orang-orang kafir (mendapat) 
siksaan yang pedih. 


Suratul Mujādilah 


> 


Bismil lahir rahmanir rahim 


DL Y >s . A 72 „l ner p 
Íi ESA, SS E ONE 3 Je 4 AN pea UC 


Alloh ke- dan ia suami- ten- ia menggugat yang perka- Alloh men- sung- 
pada mengadukan nya tang kamu (wanita) taan dengar guh 
Qad sami`al lāhu qaulal lati tujādiluka fi zaujihā watasytaki ilal lāhi 
Z295 NA 72 A) po A F NN Jos Ayr 
o GÁI Re a Pi aa a 
mereka orang-2 Maha Maha Alloh sung- soaljawab men- dan 
menzihar yang 1 Melihat Mendengar guh kalian berdua dengar Alloh 


wallahu yasma`u tahawurakuma innal lāha sami'um bashir (1) Alladzina yuzhāhirūna 


— PA - 
AN NI Sa A AN A AA F A , A a E 
ar á ol 4- $ f JD pa r pa 

yang ke- ibu-ibu tidak- ibu-ibu mereka tidak- istri-istri dari di antara 
(ibu-ibu) cuali mereka lah mereka (istri-istri ) lah mereka kalian 
minkum min nisa-ihim mā hunna ummahātihim in ummahātuhum illal la-i 

HS E Ja g GE A A SE 
<21 23929 C D ©) ~ w D) 
dan sesung- dan perkataan dari mungkar benar-benar dan sesung- melahirkan 

guhnya dusta mengatakan guhnya mereka mereka 


waladnahum wa-innahum layaqūlūna munkaram minal qauli wazūrā wa-innal 


12 >b 7 A SA BA PA A 
) JA DA gaa al 


Maha 
Pengampun 


[2A 247 A A / 

Op E d o 
mereka kemu- 
kembali dian 


mereka 
menzhihar 


istri-istri dari 
mereka 
lāha la`afuwwun ghafir (2) 


dan orang- 
orang yang 2 
Walladzina yuzhāhirūna min nisā-ihim tsumma ya`ūdūna 


sungguh Ma- Alloh 
ha Pemaaf 


2s A DS B, orr >r Z rez AI 
P 21. De . A la g 2A >” w A? > v Pa 
. > : 
kalian demi- keduanya bah- sebelum dari seorang E memer- mereka terha- 
diajar kian itu bercampur wa budak dekakan katakan dap apa 
lima qālū fatahriru raqabatim min qabli ay yatamāssā dzālikum tū`azhūna 
Z 
212Z Ar A 2 7 3 PA OR 7 As P. a 5 ü 
i OPT AS ko As 
H~ P Tag Ta Ye? SY pe Ayer 2 alii o A 
dua maka menda- tidak maka ba- Maha kalian dengan dan dengan- 
bulan berpuasa patkan rang siapa 3 Mengetahui kerjakan yang apa Alloh nya 
bih wallahu bima ta`malūna khabir (3) Famal lam yajid fashiyamu syahraini 
nn A D z ~ TN EA 
enam maka mem- mampu maka ba- keduanya bah- se- dari berturut- 
puluh beri makan dek rang siapa bercampur wa belum turut 


mutatabi'aini min qabli ay yatamassa famal lam yastathi` fa-ith amu sittina 


a 5 
PN AAA Zus a 11 29 A Aik åf > 
Ac $ . E o $ e 
Alloh batas-batas/ dan itu dan kepada supaya ka- demi- orang-orang 
hukum-2 rasul-Nya Alloh lian beriman kian itu miskin 


miskina dzālika litu*mina billāhi warasūlih watilka ħudūdul lah 


>22 s29 22 Ph 8 kra PA 5 A A A Q ZLS P NY? 
2 . * . Ka Ka e D a 
\ ANI ss ESNI! L) AI S : ; a 
- D9 e Oo! ri w . DA 29 
mereka dan Alloh mereka orang- sesung- yang azab/ dan bagi orang- 
dihinakan Rasul-Nya menentang orang yang guhnya 4 pedih siksaan orang kafir 


walilkāfirina `adzābun alim (4) Innal ladzina yuħāddūnal lāha warasūlahū kubitū 


P & yoz vi E 2U ye a > aN 2 a” 
ea . AS . 2 "a 
Sh J Gm A Pi D pek 3 D JA = 
ng a orang- jelas/ ayat-ayat/ Kami telah dan sebelum dari orang-2 dihi- seba- 
orang kafir nyata bukti-bukti menurunkan sungguh mereka yang nakan gaimana 


kamā kubital ladzina min qablihim waqad anzalna āyātim bayyinātiw walilkafirina 


Y Z 
p DAA Ka go 7 A SARL or y B Zr 
v a s .. . 
tentang lalu Dia neie semua- Alloh membangkit- 2 yang meng- azab/ 
apa yang ri tahu mereka nya kan mereka 5 hinakan siksaan 
'adzabum muhin (5) Yauma yab`atsuhumul lāhu jami`an fayunabbi-uhum bima 
O aa II A A aa AA 
n7? ag a g D 2 o gad 9 - 
Maha Me- sesuatu segala/ atas dan dan mereka Alloh menghi- mereka 
6 nyaksikan tiap-tiap Alloh melupakannya tungnya kerjakan 


“amila ahshahul lāhu wanasūh wallahu `alā kulli syai-in syahid (6) 


Dg G i a G o a A W S A 


ada ti- bumi di dan apa langit di apa menge- bahwa kamu per- tidak- 
dak yang yang  tahui Alloh hatikan kah 
Alam tara annallāha ya`lamu mā fis samawati wamā fil ardh mā yakūnu 
A A 4 ` A 
>A 9 Z 7A $ anri Y >A 4 73 A Pan >? > 
m~ 2 Sa Yi du D ND P NI 2 SE 
keenam Dia ke- lima dan keempat Dia ke- tiga pembicara- dari 
mereka cuali tidak mereka cuali an rahasia 
min najwa tsalatsatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sādisuhum 
D 
PAAS sA K E DRA e (A PAS AS PAN A eka 
s 
pea E P L NI | Y, OI a D y; 


adalah 
mereka saja 


Dia beritahu kemu- di mana bersama Dia ke- lebih dan demiki- dari lebih dan 
pada mereka dian mereka cuali banyak tidak an/itu kurang tidak 
walā adnā min dzālika walā aktsara illā huwa ma`ahum ainamā kānū tsumma yunabbi-uhum 


Si d 5 i OR K 


orang-2 ke- kau per- tidak- Maha- sesu- dengan Alloh sung- kiamat 
yang pada hatikan kah 7 tahu atu segala guh hari 
bima `amilū yaumal qiyāmah innal lāha bikulli syai-in `alim (7) Alam tara ilal ladzina 


Y Z 3 > A r 
PR w Èa Nja L1 DE e pa 
a ol da ey Ae o 
(pada) mereka te- tentang 
lah kerjakan apa 


We 
Q 


EL A A NI Bor pi A Loara Gi yg | 7 (> 
Kad Lory AA lor L OA E Sy of r 
untuk ber- dan mereka ber- darinya mereka kepada mereka kemu- pembicara- dari mereka 
buat dosa bicara rahasia dilarang apayang kembali dian an rahasia dilarang 
nuhū `anin najwa tsumma ya`ūdūna lima nuhu `anhu wayatanājauna bil-itsmi 
Z 4A Z S A DA S Aar Z7 œ >25 dL A Peg 
$ w = $ a s . 
A Go dys Dyle a dyd a ohial 
menghor- ti- dengan memberi penghor- mereka da- dan rasul dan men- dan per- 
matimu dak apayang matan padamu tang padamu apabila durhakai musuhan 
wal'udwani wama'shiyatir rasūli wa-idzā jā-ūka hayyauka bima lam yuhayyika 
n y L S A Pa 
DAAD A Af ua Aw SA > 2 5: Rohrs Ya) 
meaa Jya k al Diw s ay ara E. ANN a| Ay 
. y a o r D 
cukup bagi kita dengan Alloh menyik- mengapa diri mereka pa- dan mereka Alloh dengan- 
mereka katakan apa yang sa kita tidak sendiri da mengatakan nya 


bihil lāhu wayaqūlūna fi anfusihim laulā yu`adz-dzibunal lāhu bima naqūl hasbuhum 


SI AN ae PE 2A PAA 
GS Fad SÁS EAA pn 


orang- wahai neraka 
orang yang 8 Jahanam 
jahannamu yashlaunaha fabi“sal mashir (8) Yā-ayyuhal ladzina Amani idzā 


P 
A Ar) P. KA 
apa- mereka 
bila beriman 


maka sebu- mereka me- 
ruk-buruk masukinya 


tempat 
kembali 


D2 1AA Pa 2 DIr l DIFA ANA 2r EA Aar < 
.” a $ ” Paan > D æ .” 

dan berbi- Rasul dan men- dan per- dengan ber- kalian bi- maka kalian bica- 
cara rahasia durhakai musuhan buat dosa cararahasia jangan ra rahasia 


tanājaitum falā tatanajau bil-itsmi wal udwāni wama`shiyatir rasūli watanājau 


5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang 
Alloh dan rasul-Nya, mereka dihinakan 
sebagaimana dihinakan orang-orang yang sebelum 
mereka, dan sungguh Kami telah menurunkan 
ayat-ayat yang jelas. Dan bagi orang-orang kafir 
(mendapat) azab yang menghinakan. 

6. Pada hari Alloh membangkitkan mereka 
semua, lalu Dia memberitahu mereka tentang apa 
yang telah mereka kerjakan. Alloh menghitung 
perbuatan mereka itu, dan mereka melupakan 
perbuatannya itu. Dan Alloh Maha Menyaksikan 
segala sesuatu. 

7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa 
sesungguhnya Alloh mengetahui apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi? Tiada 
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan 
Dialah yang keempat. Dan tiada (pembicaraan 
rahasia antara) lima orang, melainkan Dialah yang 
keenam. Dan tiada (pula) pembicaraan rahasia 
antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di 
manapun mereka berada. Kemudian Dia akan 
memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat 
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya 
Alloh Maha Mengetahui segala sesuatu. 

8. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang 
yang telah dilarang mengadakan pembicaraan 
rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) 
larangan itu, dan mereka mengadakan 
pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 
permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan 
apabila mereka datang kepadamu, mereka 
mengucapkan salam kepadamu dengan memberi 
salam bukan seperti yang ditentukan Alloh 
untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri 
mereka sendiri: "Mengapa Alloh tidak menyiksa 
kita disebabkan dengan apa yang kita katakan 
itu?" Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang 
mereka memasukinya. Dan neraka Jahanam itu 
adalah seburuk-buruk tempat kembali. 

9. Hai orang-orang beriman, apabila kamu 
mengadakan pembicaraan rahasia, maka janganlah 
kamu membicarakan tentang membuat dosa, 
permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. 
Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan 
takwa. Dan bertakwalah kepada Alloh, yang 
kepada-Nya kamu dikembalikan. 


10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah 
dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu 
berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah 
memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, 
kecuali dengan izin Alloh dan kepada Alloh-lah 
hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. 
11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", 
maka lapangkanlah, niscaya Alloh akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Alloh 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 


pengetahuan beberapa derajat. Dan Alloh 
Mahateliti dengan apa yang kamu kerjakan. 
12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu 


mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasul, 
hendaklah kamu bersedekah sebelum 
pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak 
memperoleh (apa yang akan disedekahkan) maka 
sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) 
karena kamu bersedekah sebelum pembicaraan 
rahasia kamu (dengan Rasul)? Maka jika kamu 
tidak kerjakan dan Alloh telah menerima tobatmu 
maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, serta 
taatlah kepada Alloh dan rasul-Nya; dan Alloh 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

14. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang 
menjadikan pemimpin (dari) kaum yang dimurkai 
Alloh? Orang-orang itu bukan dari kamu dan 
bukan (pula) dari mereka. Dan mereka bersumpah 
atas kebohongan, sedang mereka mengetahui. 


E rg OO 1 2AL A CI A Anr A Ziy 
pembicaraan sungguh kalian di- kepada- yang (pada) dan ber- dan dengan 
rahasia hanyalah 9 kembalikan Nya Alloh takwalah takwa kebaikan 
bilbirri wattaqwa wattaqul lāhal ladzi ilaihi tuħsyarūn (9) Innaman najwa 
D 
2,4 > ST ANg AN AA S Aor p A 7 
P Cg P e š á PS ë a | . 


supaya ber- setan dari 


duka cita 


mereka orang-2 
beriman yang 


sesuatu/ memberi mudarat dan ti- 
sedikit pun kepada mereka daklah 
minasy syaithāni liyahzunal ladzina āmanū walaisa bidharrihim syai-an 


D D D 
-4 A A DA A A IN 
D GO) I K l í y | 
ERN aa pb a ail ob YI 
orang-2 wahai orang-orang hendaknya Alloh dan Alloh dengan ke- 
yang 10 yang beriman bertawakal kepada izin cuali 


illa bi-idznil lāh wa`alal lāhi falyatawakkalil mu“minan (10) Yā-ayyuhal ladzina 


Pd A TA | | AÍ ; Ta AA Z 4 f Da K Ea A 
C g A g o >L 9 
mela- maka la- majelis di berlapang- kepada dika- apa- mereka 
pangkan pangkanlah dalam lapanglah kalian takan bila beriman 
āmanūŭ idzā qila lakum tafassahu fil majālisi fafsaħū yafsahil 
A <3 a| Z or K SAN Kas A A K CA A 
Ei 2 AN ZE ke 3 
mereka orang-2 Alloh meng- maka bangun- dika- dan a- kepada Alloh 
beriman yang angkat bangunlah lah kalian takan pabila kalian 
lāhu lakum wa-idzā qilan syuzū fansyuzū yarfa`il lāhul ladzina amani 
DIA STE T T EA 
Ae SAW ge 2 pg IN! a 
Maha- kalian dengan dan beberapa ilmu pe- mereka dan orang- di antara 
11 teliti kerjakan apayang Alloh derajat ngetahuan diberi orang yang kalian 
minkum walladzina ūtul 'ilma darajat wallahu bima ta`malūna khabir (11) 
2 P 1? A Z A A P y g a 
yae > > > AK Aan ” A A >, A 
pembicaraan hadapan di an- maka da- (pada) kalian berbi- apa- mereka orang-2 wahai 
rahasia kalian (sebelum) tara hulukan Rasul cara rahasia bila beriman yang 


Yā-ayyuhal ladzina āmanūŭ idzā nājaitumur rasūla faqaddimū baina yadai najwakum 


Maha Pe- MahaPe- Alloh maka kalianmen- ti- maka dan lebih bagi lebih demi- berse- 
nyayang ngampun sungguh dapatkan dak jika bersih kalian baik kian itu dekah 

shadaqah dzālika khairul lakum wa-ath-har fa-il lam tajidū fa-innal lāha ghafūrur raħim 

ráz: s6 `, 8 L A ja > £ DS wW vA q A ÓD 

pS . Da” ? h 

PEA 3 3 ca Kyt nN IY VAA © aaa D 
kalian ti- maka ber- pembicaraan hadapan dian- kalian men- bah- apakah 

kerjakan dak jika sedekah rahasia kalian (sebelum) tara dahulukan wa kalian takut 12 


(12) A-asyfaqtum an tuqaddimū baina yadai najwākum shadaqāt fa-idz lam taf`alū 


y P Y Y y P. A 
Ka Azt Ar FS aa yg a AIA K AL P a 
al | al lal bal al - Sbs 
Alloh dan zakat dan tu- salat maka atas Alloh dan mene- 
taatlah naikanlah dirikanlah kalian rima tobat 


watābal lāhu `alaikum fa-aqimush shalāta wa-ātuz zakāta wa-athi'ul lāha 


a FE gali NU A $ OKLA: Pods w a nY o 


kaum mereka jadi- orang-2 ke- kalian tidak- kalian dengan Maha Me- dan dan Ra- 
kan pemimpin yang pada lihat kah 13 kerjakan apa yang ngetahui Alloh sul-Nya 
warasūlah wallāhu khabirum bimā ta`malūn (13) Alam tara ilal ladzina tawallau qauman 
' € Í| A 12A 217 Ip Ý; T ia G äs gr av | A 
2 de FI w A -E me D! aE 
kebo- atas dan mereka dari dan dari mereka ti- atas Alloh me- 
hongan bersumpah mereka tidak kalian dak mereka murkai 


ghadhibal lāhu `alaihim mā hum minkum wala minhum wayaħĥlifūna `alal kadzibi 


K = o Ao sali ts A Plr -oh Jap TA A D 
D pa . P 2 A OF 

mereka apa sangat sungguh sangat azab bagi Alloh menye- mereka dan/sedang 
adalah yang buruk mereka keras mereka diakan 14 mengetahui mereka 


wahum ya`lamūn (14) A'addal lahu lahum `adzāban syadidā innahum sa-a ma kānū 


S AA 3 2 S > SA Z Z5 a >A DA a Oaa 
Pad mas . 
maka bagi Alloh jalan dari lalu mereka perisai sumpah-2 mereka mereka 
mereka menghalangi mereka menjadikan 15 kerjakan 
ya`malūn (15) Ittakhadzu aimānahum junnatan fashaddūŭ `an sabilil lāhi falahum 
5l SS åa a a Oaa a 
aJ á i >29 X AGA SS Oo w MM S 
Alloh dari anak-anak dan harta benda ja ber- ti- hina azab/ 
mereka tidak mereka mereka guna dak 16 siksa 


'adzabum muhin (16) Lan tughniya `anhum amwāluhum wala aulāduhum minal lāhi 


P P A > 
aa L DA [2A ` PA ös A n? A & EE 
SN wy K o P Ad E 
. Ia ng r ka a 
membangkit- = mereka di da- neraka api/ peng- mere- sesuatu / se- 
kan mereka hari 17 kekal lamnya neraka huni ka itu sedikit pun 


syai-ā ulā-ika ash-ħābun nāri hum fiha khālidūn (17) Yauma yab`atsuhumul 


rer ä P Ars / 3. Dr 1r, s’ K y 

A {2481 ? 2 | C aR PA A7w 
keta- se- atas ya dan mereka kepada mereka sebagai- kepa- lalu mereka semua- Alloh 
huilah suatu mereka mengira kalian bersumpah mana da-Nya bersumpah nya 


lāhu jamřan fayahlifana lahū kamā yaĥlifūna lakum wayaħsabūna annahum 'ala syai“ alā 


A > A KH A „2 A L I LOEn AN) 1È, y > aA >95 
T? meib l age bpl opa S | me eel 
meng- lalu menjadikan 


ingat mereka lupa 
innahum humul kādzibūn (18) 


N 


setan atas menguasai 
mereka 18 


orang-orang 
pendusta ka 
Istahwadza `alaihimus syaithānu fa-ansahum dzikral 


sungguh 
mereka 


mere- 


ChA a Ge Ta AN e a a 
e oA OA ol PA J A 
orang-orang setan golongan sesung- keta- setan golongan mereka Alloh 
yang merugi reka guhnya huilah itu 
lah ulā-ika hizbusy syaithān alā inna hizbasy syaithāni humul khāsirūn 
Ji a i G a SE aO 
orang-orang terma- mere- dan Alloh mereka orang-2 sesung- 
20 yang hina suk ka itu rasul-Nya menentang yang guhnya 19 
(19) Innalladzina yuħāddūnal lāha warasulahu ulā-ika fil adzallīn (20) 
AN A 8 z \ g A 077 SR \ D 
C) mE a. Go al Ll | eg Ll A asil aE 
Maha- Maha- Alloh sesung- dan rasul- Aku pasti menga- (oleh) menulis/ 
21 perkasa kuat guhnya rasul-Ku lahkan/menang Alloh menetapkan 
Katabal lāhu la-aghlibanna ana warusuli innal lāha qawiyyun `aziz (21) 
r A nA? -Aĵ {i y -ors arh srl A L A 
. A gv 
A ar A ah ae Om La a Y 
orang mereka ber- akhirat dan kepada mereka suatu kamu akan tidak 
yang kasih sayang hari Alloh beriman kaum mendapati 


Lā tajidu qaumay yu“minūna billāhi walyaumil ākhiri yuwāddūna man 


y y 
a AA 4 > > A AA A < A P a KA A ATAA 
ACG a G G a Aa al Il 
anak-anak atau bapak-bapak mereka walau- dan Alloh ia me- 
mereka mereka adalah pun rasul-Nya nentang 
haddal Ilaha warasūlahū walau kānū ābā-ahum au abna-ahum 
P. A >e KEA A 1 IEP - 7 AI DAH \ AI 
| PEL 
hati da- (Alloh) mereka keluarga atau saudara-2 atau 
mereka lam menetapkan itu mereka mereka 


au ikhwanahum au `asyiratahum ula-ika kataba fi qulūbihimul 


15. Alloh telah menyediakan bagi mereka azab 
yang sangat keras, sungguh mereka sangat jahat 
dengan apa yang mereka kerjakan. 

16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka 
sebagai perisai, lalu mereka menghalangi 
(manusia) dari jalan Alloh; karena itu mereka 
mendapat azab yang menghinakan. 

17. Harta benda dan anak-anak mereka tiada 
berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari 
azab Alloh. Mereka itulah penghuni neraka, dan 
mereka kekal di dalamnya. 

18. Pada hari Alloh membangkitkan mereka 
semua, lalu mereka bersumpah kepada-Nya 
sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan 
mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh sesuatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. 
19. setan menguasai mereka, lalu menjadikan 
mereka lupa mengingat Alloh; mereka itulah 
golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
golongan setan itulah orang-orang yang merugi. 
20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang 
Alloh dan rasul-Nya, mereka itu termasuk orang- 
orang yang hina. 

21. Alloh telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul- 
Ku pasti menang". Sesungguhnya Alloh Mahakuat 
lagi Mahaperkasa. 


22. Kamu (Muhammad) tidak akan mendapati 
kaum yang beriman pada Alloh dan hari akhirat, 
mereka (tidak akan) berkasih-sayang dengan orang 
yang menentang Alloh dan Rasul-Nya, walaupun 
mereka itu adalah bapak-bapak mereka, atau 
anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka 
atau keluarga mereka. Mereka itu telah Alloh 
tetapkan dalam hati mereka keimanan, dan Dia 
menguatkan mereka dengan ruh (pertolongan) 
yang datang dari-Nya. Dan Dia memasukan 
mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Alloh 
rida terhadap mereka, dan merekapun rida 
(terhadap limpahan rahmat) dari-Nya. Mereka 
itulah golongan Alloh. Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya golongan Alloh itulah orang-orang 
yang beruntung. 


Z y A P > 
> D ME >A yg 3 & g Zy > A L SAT L1 | 12> 
- W ° 
<L, * A .-. o s 
mengalir surga dan Dia mema- dari- o ruh dan Dia mengu- keimanan 
sukkan mereka Nya (pertolongan) atkan mereka 
imāna wa-ayyadahum birūħim minh wayudkhiluhum jannātin tajri 
dan me- dari Alloh meridai di da- mereka sungai- bawah- dari 
reka rida mereka lamnya kekal sungai nya 
min tahtihal anhāru khalidina fiha radhiyal lāhu `anhum waradhū 
ORF | 2A n s? j Yi i & a> AA jå Sass 
* e D K4 
Saki Ia G ól Spr Hp ae 
orang-2 yang me- Alloh golongan sesung- keta- Alloh golongan mereka dari-Nya 
22 beruntung reka guhnya huilah itu 


‘anh ula-ika hizbul lāh alā inna hizbal Ilahi humul mufliħūn (22) 


